Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:00] 

Assalamu'alaykum warahmatullahy wabarakatuh 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:00] 

Hari ini Sabtu 3 September 2013 adalah jadwalnya kuliah online ke-7 untuk GNU sed. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:01] 

#kuliah_online_cilsy_07 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:01] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

[ File : kuliah-online-cilsy-gnu-sed-bagian-6.odt ] 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:01] 

Rekaman kuliah ke-6 kemarin di sini, dengan contoh terakhir nomor 18. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:01] 

Baik. Kuliah saya buka untuk sesi materi 20 menit ke depan. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:02] 

CONTOH 19: 

sed '/unix/Id' text5.txt 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:02] 

OUTPUT 19: 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:03] 

[ Photo ] 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:05] 

Penjelasan contoh 19: 

Perintah ini masih sama dengan semua contoh substitusi sed lainnya, bedanya ada pada flag I (huruf 
i besar). Dengan flag ini terpakai, maka pencarian akan mengabaikan huruf besar/huruf kecil. 
Artinya, pencarian akan seperti Google (atau search engine pada umumnya). Output pada perintah 
di atas menunjukkan perintah pencarian tidak peduli targetnya huruf besar atau huruf kecil. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:05] 

[ File : text5.txt ] 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:05] 

[ File : text4.txt ] 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:06] 

Maaf saya lupa unggah kedua TXT yang dipakai. Ini berkas text5.txt dan text4.txt yang dipakai 
dalam kuliah ini. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:06] 

Baik. 


Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:09] 



Contoh pada gambar di atas: 


Ketiga perintah di atas adalah perintah delete ('d') yang akan menghapus baris berisi kata kunci 
yang dimasukkan. Pada perintah pertama, kata kuncinya adalah unix. Seharusnya, hanyalah "unix" 
(kecil semua) yang dihapus. Namun, karena flag I digunakan, sed tidak memedulikan huruf 
besar/huruf kecil, semua string yang mencocoki unix akan dihapus. Output yang tampak hanyalah 
string-string selain unix pada perintah pertama. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:09] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:10] 

CONTOH 20: 

sed ’/<-\|->/d' text4.txt 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:10] 

OUTPUT 20: 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:11] 

[ Photo ] 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:15] 

Penjelasan contoh 20: 

Perintah ini mendemonstrasikan logika OR pada pencarian. Ini fasilitas yang sama dengan Google 
(atau mesin pencari lainnya) yakni mencari suatu hasil pencarian yang bisa jadi berisi satu dari dua 
kata kunci. 

Dalam output, perintah pertama misalnya, menyuruh sed untuk menghapus (delete) baris yang 
berisi tanda atau 

Hasilnya, perintah pertama menghapus dua baris sekaligus, karena masing-masing berisi salah satu 
dari dua kata kunci yang di-OR-kan. 

Penulisan kode "OR" di dalam sed diwakili oleh tanda pipa (|) yakni karakter yang berada di tombol 
yang sama dengan backslash. Pipa ini harus diistimewakan (di-escape) dengan sebuah backslash 
supaya sed memahaminya sebagai OR. Lihat gambar di atas. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:16] 

Catatan: 

OR di dalam sed ini bisa menerima jumlah kata kunci lebih dari dua. Dalam notasi sederhana: 
string 1 OR string2 OR string3 OR ... OR stringn. 

Contoh ketiga dari gambar di atas menunjukkan OR dengan tiga kata kunci. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:17] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:23] 

[ File : text6.txt ] 



Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:23] 

Maaf koneksi internet saya mati barusan. Saya lanjutkan. 


Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:23] 

CONTOH 21: 

sed -e 's/gnuAU&/g' -e 's/bsdAU&/g' text6.txt 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:24] 

[ Photo ] 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:26] 

Penjelasan contoh 21: 

sed mampu menerima lebih dari satu perintah (pencarian, penghapusan) dalam satu waktu. Hal ini 
dicapai dengan opsi -e dari perintah sed itu. 

Contoh 21 menunjukkan bahwa ada dua buah perintah substitusi berbeda dikerjakan bersamaan, 
dipisahkan masing-masing dengan -e. 

Hasil dari perintah di atas adalah setiap string gnu diperbesar menjadi GNU, dan bsd diperbesar 
menjadi BSD. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:27] 

Keuntungan dari pemakaian -e adalah perintah sed Anda menjadi lebih mudah dibaca. Selain itu, 
lebih mudah ditulis juga. Tidak ruwet mencampur dua perintah berbeda dalam satu templat / / yang 
sama. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:27] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:27] 

Sesi materi 20 menit telah berakhir. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:27] 

Saya membuka sesi tanya jawab untuk 20 menit ke depan. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:27] 

Silakan. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:48] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:48] 

Waktu 20 menit sesi tanya jawab telah selesai. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:48] 

Semoga kuliah ke-7 ini bermanfaat. 

Ade Malsasa Akbar, [03.09.16 20:49] 

Saya tutup kuliah ini. Wassalamu'alaykum warahmatullahy wabarakatuh. 



